WikipediA 


Bahasa Inuktitut 


Bahasa Inuktitut adalah bahasa asli bangsa Inuit^ catatan 1 ' 
yang berada di Kanada dan Tanah Hijau. Bahasa ini 
dipertuturkan dan menjadi bahasa resmi di wilayah 
Nunavut, Wilayah Barat Laut, dan wilayah lain di utara 
maupun barat laut Amerika Utara. 

Bahasa Inuktitut menggunakan dua cara untuk 
menuliskan kosakata dalam bahasanya, cara pertama ialah 
dengan menggunakan huruf latin/romawi seperti yang 
umum digunakan di seluruh dunia, atau menggunakan 
semacam Abugida yakni aksara tradisional orang 
Inuti/Inuktitut. Bahasa Inuktitut dipertuturkan oleh sekitar 
34.000-36.000 orang. [2] 

Catatan 


1. A Inuit ialah penduduk asli Amerika yang tinggal 
di tempat-tempat yang dingin di Kanada utara 
dan Alaska. 

Referensi 


1. A Inuktitut (http://www.ethnologue.eom/language/i 

ku) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

Inuktitut Kanada Timur (http://www.ethnologue.co 

m/language/ike) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

Inuktitut Kanada Barat (http://www.ethnologue.co 

m/language/ikt) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2 a a h various Languages Spoken (147), Age 
Groups (17A) and Sex (3) for the Population of 

Canada, Provinces, Territories, Census 
Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 

2006 Census - 20% Sample Data (http://wwwl2. 

statcan.ca/english/census06/data/topics/Retrieve 

ProductTable.cfm?ALEVEL=3&APATH=3&CATN 
0=&DETAIL=0&DIM=&DS=99&FL=0&FREE=0& 
GAL=0&GC=99&GK=NA&GRP=1&IPS=&METH 
=0&ORDER=1&PID=89189&PTYPE=88971&RL 
=0&S=l&ShowAII=No&StartRow=l&SUB=705&T 
emporal=2006&Theme=70&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=) 



Inuktitut 


A^> b ro c 

Dituturkan di 

Kanada (Nunavut, Quebec 
(Nunavik), Wilayah Barat Laut, 
Newfoundland dan Labrador 

Penutur 

bahasa 

(Nunatsiavut)) 

34.000 (2011)^1 

36.000^ 

Rumpun 

bahasa 

Eskimo-Aleut 

■ Inuit 


■ Inuktitut 

Sistem 

penulisan 

Inuktitut dan Latin 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Nunavut, Nunavik, Wilayah 

Barat Laut, Nunatsiavut 
(Kanada) 

Diatur oleh 

Inuit Tapiriit Kanatami dan 
beberapa institusi lokal. 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

iu 

ISO 639-2 

iku 

ISO 639-3 

Mencakup: 

iku (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=iku) - Inuktitut 

ike (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=ike) - Inuktitut Kanada Timur 
ikt (http://www-01.sil.org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=ikt) - Inuktitut Kanada Barat 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_lnuktitut&oldid=12018071" 


Halaman ini terakhir diubah pada 3 November 2016, pukul 06.53. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


























































